BIODATA PENULIS 


Fadhilah Suralaga, anak keenam dari sebelas 
bersaudara putri H. Aliyuddin Suralaga dan ibu Siti 
Maryam, lahir di Jakarta, 23 Desember 1956. 
Menjalani pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan 
Madrasah Aliyah Negeri di Jakarta sebelum 
melanjutkan studi pada jurusan Pedagogik Fakultas 
Tarbiyah IAIN Jakarta dan lulus pada tahun 1982. 
me Setelah tamat Juli 1982 penulis mengawali kariernya 
sebagai pengajar di fakultas yang sama sebagai asisten dosen mata 
kuliah Metodik Khusus Pengajaran IPS. Sebagai aktivis mahasiswa, 
penulis menyukai bahkan mencintai pekerjaannya sebagai pendidik dan 
terus berkiprah sebagai dosen tetap sampai saat ini. Penulis melanjutkan 
studi program S2 Psikologi dengan kekhususan Psikologi Pendidikan 
di Universitas Indonesia tahun 1997, dan menyelesaikan program S3 
Psikologi Pendidikan di Universitas Persada Indonesia (UPI)- YAI tahun 
2014. 

Selain mengajar, penulis pernah mendapat tugas tambahan sebagai 
Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta 
pada tahun 2000-2001: kemudian setelah Fakultas Psikologi berdiri 
(berkembang dari jurusan psikologi di Fakultas Tarbiyah), penulis 
mendapat amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 


177, 


Psikologi UIN Jakarta pada tahun 2009-2014, Ketua Program Magister 
Sains di fakultas yang sama tahun 2014 dan terakhir menjabat sebagai 
Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta tahun 2015-2019. 


Selain mendedikasikan diri dalam tugas-tugas di kampus, ibu 
dari 4 orang putri ini pernah menjadi pengurus Asosiasi Psikologi 
Islami (API), anggota Asosiasi Psikologi Sekolah, juga aktif di beberapa 
organisasi kemasyarakatan, antara lain sebagai pengurus MUI Pusat 
(Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga sejak tahun 
1995 selama 2 periode): kemudian pengurus Komisi Pendidikan dan 
Kaderisasi MUI Pusat sejak tahun 2005 sampai sekarang untuk periode 
2020-2025. Selain di MUI, Fadhilah merupakan salah satu anggota 
Dewan Pembina IKA PMII, sebagai pengurus Pergerakan Indonesia 
Maju (PIM) dan Majlis Alimat Indonesia. 


Beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan dalam bentuk 
buku antara lain Psikologi Umum, UIN Jakarta Press, 2005: Psikologi 
Pendidikan Dalam Perspektif Islam, UIN Jakarta Press, 2005; Pengantar 
Kajian Gender-Tim PSW UIN Jakarta, menjadi editor buku Gender dan 
Pembangunan dan buku Relasi Gender dalam Agama-agama yang ditulis 
dosen UIN Jakarta Tahun 2019. Selain buku, ada artikel yang diterbitkan 
dalam beberapa jurnal, terkait dengan isu keberbakatan dan kreativitas, 
motivasi, kreativitas positif-negatif pada karyawan, dan regulasi moral. 


178 Psikologi Pendidikan: Implikasi dalam Pembelajaran 


